01. HIDUP BUKAN SEKEDAR BERNAFAS 


Hidup bukan sekadar bernafas 
langkahkan hidupmu dengan tegas 
rentangkan sayapmu dengan bebas 
mengarungi hidup tak berbatas 


Kita boleh saja bermimpi 
asal jangan jadi pemimpin 
kita boleh saja berkhayal 
asal jangan jadi pengkhayal 


hidup berliku-liku 

kita jalani dengan teguh 
hidup yang tak bertepi 

kita jalani dengan pasti 
helya,...heiya..heiya .. heiya 


musik 


Hidup bukan sekadar bernafas 
langkahkan hidupmu dengan tegas 
rentangkan sayapmu dengan bebas 
mengarungi hidup tak berbatas 


hidup berliku-liku 

kita jalani dengan teguh 
hidup yang tak bertepi 

kita jalani dengan pasti 
heiya.. heiya.. heiya.. heiya 


Hidup bukan sekadar bernafas 
jangan kita sia-siakan 

hidup bukan sekedar bernafas 
masa depan ada di tangan kita 
masa depan ada ditangan kita 


02. KUREBAHKAN DIRI DI PANGKUANMU 


Kurebahkan diri di pangkuanmu 

Setelah mengembara ke delapan penjuru 
Di setiap sudut perjalananku 

Engkau menunggu 

Dengan senyum di wajahmu 


Kau berikan berkah kepercayaanmu 
Namun tak selalu mampu kujalani janjiku 
Disaat langit merah merona 

Aku termangu menyebut namamu, kekasih 


Aku dibelenggu kebodohanku sendiri 
Diperdaya kemunafikkanku sendiri 
Merasa mengerti tapi tidak memahami 
Merasa memahami, tapi tidak menjalani 


Sering mengingkari ketulusan cintamu 
Sering salah mengartikan kata-katamu 
Dengan merunduk aku menghadapmu 
Mengharap samudra maaf darimu 


Aku dibelenggu kebodohanku sendiri 
Diperdaya kemunafikkanku sendiri 
Merasa mengerti tapi tidak memahami 
Merasa memahami, tapi tidak menjalani 


Sering mengingkari ketulusan cintamu 
Sering salah mengartikan kata-katamu 
Dengan merunduk aku menghadapmu 
Mengharap samudra maaf darimu 


03. MELINGKAR BERSENYAWA 


Mari menyanyi bersama Memaknai 
Melingkar bersenyawa Menghayati 
Memaknai hidup bersama Mari bernyanyi 


Menghayati hidup bersama Melingkar bersenyawa 


Kalau belum bisa berdiri Melingkar bersenyawa 
Jangan merasa rendah diri 

Kalau belum bisa berjalan 

Jangan merasa ketinggalan 


Kalau sudah bisa melangkah 
Jangan pongah besar kepala 
Jangan mengobral kata-kata 
Bicaralah apa adanya 


Mari menyanyi bersama 
Melingkar bersenyawa 
Memaknai hidup bersama 
Menghayati hidup bersama 


Kalau belum bisa berdiri 
Jangan merasa rendah diri 
Kalau belum bisa berjalan 
Jangan merasa ketinggalan 


Kalau sudah bisa melangkah 
Jangan pongah besar kepala 
Jangan mengobral kata-kata 
Bicaralah apa adanya 


Kalau sudah bisa melangkah 
Jangan pongah besar kepala 
Jangan mengobral kata-kata 
Bicaralah apa adanya 


Mari menyanyi bersama 
Melingkar bersenyawa 
Memaknai hidup bersama 
Menghayati hidup bersama 


04. BURUNG PUN BERHENTI TERBANG 


Batinku sedang berzikir 
Tanpa suara tanpa kata-kata 
Hanya ada wajahmu merona 
Mendampingi langkah hidupku 


Kau beri aku kesadaran, Kau beri aku kesabaran 
Kau buka mata bathinku, Kau tuntun aku melangkah 


Bianglala senjakala, menghiasi cakrawala 
Ada suara orang, menyanyikan lagu cinta 


Jasamu abadi, kesabaranmu bulan purnama 
Cahaya matamu bintang kejora, Peneguh langkah hidupku 


Uuuuuhhhh... 
Uuuuuhhhh... 
Uuuuuhhhh... 
Uuuuuhhhh... oh ohya... 


Kau buka tirai gelap penghalangku 
Kau hancurkan kebatuanku 

Kau ucapkan kata penuntun hidup 
Penerang langkah sisa hidupku 


Kau beri aku kesadaran, Kau beri aku kesabaran 

Kau buka mata bathinku, Kau tuntun aku melangkah 
Jasamu abadi, kesabaranmu bulan purnama 

Cahaya matamu bintang kejora, Peneguh langkah hidupku 


Burung pun berhenti terbang... oh ya... 
Setelah sekian perjalanan di awan 
Burung pun berhenti terbang, begitulah 
Kembali ia ke sarang akhirnya 


Burung pun berhenti terbang... oh ya... 
Setelah sekian perjalanan di awan 
Burung pun berhenti terbang, begitulah 
Setelah sekian perjalanan di awan 


05. SATU PERSATU 


Satu persatu kutarik nafasku 
Satu persatu ku eja hidupku 
Satu persatu kuucapkan doa 
Satu persatu kukubur daya matiku 


Apa yang pemah hilang kutemukan lagi 
Apa yang pemah terlepas kugenggam kembali 
Apa yang pemah mengambang sudah kubuang 
'Apa yang pemah menghadang sudah ku singkirkan 


'Aku pemah kehilangan langkah 
Aku pemah kehilangan gairah hidup 

'Aku pemah kehilangan pegangan hidup 
Tapi aku tidak pemah kehilangan arah hidup 


Kata kata indah memenuhi angkasa 
Kata kata bermakna 

Kata kata indah bermakna menari nari 
Di Cakrawala 

Mengajakku untuk mewujudkan nya 


Satu persatu kutarik nafasku 
Satu persatu ku eja hidupku 
Satu persatu kuucapkan doa 
Satu persatu kukubur daya matiku 


Aku pemah kehilangan langkah 

Aku pemah kehilangan gairah hidup 

Aku pemah kehilangan pegangan hidup 
Tapi aku tidak pemah kehilangan arah hidup 


Kata kata indah memenuhi angkasa 
Kata kata bermakna 

Kata kata indah bermakna menari nari 
Di Cakrawala 

Mengajakku untuk mewujudkan nya 


Kata kata indah memenuhi angkasa 
Kata kata bermakna 

Kata kata indah bermakna menari nari 
Di Cakrawala 

Mengajakku untuk mewujudkannya 


06. HENING 


Kita membutuhkan hening 

Untuk menyaring pikiran bising 
Kita membutuhkan teduh 

Untuk menjernihkan pikiran keruh 


Kita membutuhkan kosong 

Untuk membuang pikiran merongrong 

Kita membutuhkan langit 

Untuk menerima bongkahan pikiran menghimpit 


Kita membutuhkan tanah subur 

Untuk menyemaikan benih-benih pikiran luhur 
Kita membutuhkan Samudra 

Untuk melabuhkan doa doa suci 

Penolak bala 


Kita membutuhkan aliran sungai jernih 
Untuk mencairkan keangkuhan hati 
yang menindih 

Kita membutuhkan mata hati 

Untuk membaca denyut nadi nurani 
yang sering kita ingkari 


Kita tidak butuh kata kata berbunga untuk cinta 
Karena cinta selalu menampakkan 
kewajaran dan keindahannya 


07. IBUKU 


Di atas tanah kugambar wajah ibuku 

Yang memancarkan kegetiran hidupnya 
Tergambar dalam wajahnya yang tua, yang tua 
Dan tiba-tiba 


Hujan turun ke bumi menghapus lukisan Ibuku 
yang tadi kupandang kini telah hilang 

Tinggalah kesan yang masih jelas menemaniku, 
di kesendirianku 


Air hujan mengiringi kelahiranku bersama 
dengan darah yang mengalir 

Tanganmu mencengkeram, menahan kesakitan 
Engkau pun berdoa untuk diriku 

Walaupun kau terbaring tak berdaya 


Aku terlahir di saat ibuku sedang mencari 
ketenangan jiwanya yang goyah 

Namun selalu dipeluknya diriku diriku 
Dan kurasakan 


Air hujan mengiringi kelahiranku 

bersama dengan darah yang mengalir 
Tanganmu mencengkeram, menahan kesakitan 
Engkau pun berdoa untuk diriku 

Walaupun kau terbaring tak berdaya 


Air hujan menghantarku kepadamu lewat 
kepedihan yang panjang dan membingungkan 
Dan kau ceritakan semuanya padaku padaku 


08. BOLA MATAMU 


Bola matamu telaga teduh Ada air di gurun Sahara 
Mendinginkan hati yangragu Itulah dirimu 
Adacahaya memancar biru — Ada hening di tengah 


Menebar jerat jerat rindu prahara 
Itulah dirimu 

Desah nafasmu desah gairahmu 

Selalu hidup dalam hidupku 


Pada dirimu kujatuhkan cintaku 
Pada langit kupahatkan namamu 


Engkau bukan sekedar kekasih 
Cahaya hidup itulah kamu 
Kata kata kehilangan makna 
Yang ada hanya bahasa jiwa 


Adaair di gurun Sahara 
Itulah dirimu 

Ada hening di tengah prahara 
Itulah dirimu 


Ada air di gurun Sahara 
Itulah dirimu 

Ada hening di tengah prahara 
Itulah dirimu 


Desah nafasmu desah gairahmu 
Selalu hidup dalam hidupku 
Pada dirimu kujatuhkan cintaku 
Pada langit kupahatkan namamu 


Engkau bukan sekedar kekasih 
Cahaya hidup itulah kamu 
Kata kata kehilangan makna 
Yang ada hanya bahasa jiwa 


Ada air di gurun Sahara 
Itulah dirimu 

Ada hening di tengah prahara 
Itulah dirimu 


09. JATUH CINTA MALU MALU 


Jatuh cinta malu malu Hey, dewi asmara 
Pada sahabat karibku Hey, terima kasih 
Hey, senyum di bibirmu Hey, dewi asmara 
Hey, membuatku ngilu Hey, terima kasih 
Jatuh cinta jadi dungu Jatuh cinta malu malu 
Susah tidur badan lesu Jatuh cinta jadi dungu 
Hey, tahukah kamu Jatuh cinta memang indah 
Hey, aku mengincarmu Jatuh cinta 

Hey... 


Mengharap dewi asmara 
Membisiki hatinya 
Membuka pintu cintanya 
Untuk ku masuk ke hidupnya 


Na na nana, na nana na, nananana 
Akhirnya rembulan jatuh 

Na na nana, na na na na, na nanana 
Jatuh ke pelukanku 

Nana nana, nanana na, na nanana 
Akhirnya rembulan jatuh 

Na nana na, nana nana, nanana na 
Jatuh ke pelukanku 


Jatuh cinta memang indah 
Langit penuh bunga bunga 
Hey, dewi asmara 

Hey, terima kasih 

Hey, dewi asmara 

Hey, terima kasih 


Na na nana na, nana na na na, nanana nana 
Akhirnya rembulan jatuh 

Na na nana na, nana nana na, nanana nana 
Jatuh ke pelukanku 

Na na na na na, na na na na na, nana na nana 
Akhirnya rembulan jatuh 

Na na nana na, nana na na na, nanana nana 
Jatuh ke pelukanku 


10. MENATAP LANGIT 


Senafas demi senafas kuhayati hidupku 
Selangkah demi selangkah kujalani hidupku 
Sebatu demi sebatu kutata rumah hidupku 


Sehelai demi sehelai kurenda hidupku 
Sekata demi sekata aku rangkai doaku 
Agar aku bisa berdamai dengan diriku 


Semua kulakukan agar bisa menghayati 
Setiap denyut denyut nadi hidupku 
Yang sering mengajakku bicara saat merenung 


Menatap langit menelanjangi diri 
Membakar sisa sisa denyut hati 

Di padang kehidupan aku tegak berdiri 
Merentang tangan membuang duka 


Menatap langit menelanjangi diri 
Membakar sisa sisa denyut hati 

Di padang kehidupan aku tegak berdiri 
Merentang tangan membuang duka 


Woohhoooooo... 
Woohhoooooc 


Senafas demi senafas kuhayati hidupku 
Selangkah demi selangkah kujalani hidupku 
Sebatu demi sebatu kutata rumah hidupku 


Sehelai demi sehelai kurenda hidupku 
Sekata demi sekata aku rangkai doaku 
Agar aku bisa berdamai dengan diriku 


Semua kulakukan agar bisa menghayati 
Semua denyut denyut nadi hidupku 
Yang sering mengajakku bicara saat merenung 


Menatap langit menelanjangi diri 
Membakar sisa sisa denyut hati 

Di padang kehidupan aku tegak berdiri 
Merentang tangan membuang duka 


Menatap langit menelanjangi diri 
Membakar sisa sisa denyut hati 

Di padang kehidupan aku tegak berdiri 
Merentang tangan membuang duka 


11. URAP URAP GADO GADO 


Urap urap gado gado Urap urap Gado gado 
Jadi sarap belum dapatjodoh — Hobi nonton video pomo 
Hidup gagap sering ngaco Hidup gagap 

Makin lama makin bego ngomongnya pelo 


Dasar bego dasar Bento 
Urap urap gado gado 


Ngomong ngaco Yo yo yo yo 
kebanyakan pil koplo Jangan Sok tau 
Senang berteori padahal bodo — jangan sok jago 
Merasa diri paling jago Yo yo yo yo 
Lagu ini lagu ngaco 
Yo yo yo yo Makin lama makin 
Jangan sok tau buat kita bego 
jangan sok jago 
Yo yo yo yo Yo yo yo yo 
Lagu ini lagu ngaco Jangan sok tau 
Makin lama makin buat jangan sok jago 
kita bego Yo yo yo yo 
Lagu ini lagu ngaco 
Urap urap Gado gado Makin lama makin 
Hobi nonton video pomo buat kita bego 
Hidup gagap ngomongnya pelo 
Dasar bego dasar Bento Jangan sok tau 
jangan sok jago 
Urap urap gado gado 
Jadi sarap belum dapatjodoh Yo yo yo yo 
Hidup gagap sering ngaco. Lagu ini lagu ngaco 
Makin lama makin bego Makin lama makin 
buat kita bego 
Yo yo yo yo 
Jangan sok taujangan sok jago 
Yo yo yoyo 


Lagu ini lagu ngaco 
Makin lama makin buat kita bego 


Yo yo yo yo 

Jangan sok tau jangan sok jago 
Yo yo yo yo 

Lagu ini lagu ngaco 

Makin lama makin buat kita bego 


Urap urap gado gado 
Ngomong ngaco kebanyakan pil koplo 
Senang berteori padahal bodo 

Merasa diri paling jago 


